Tokoh 

Nama 

Watak 

Tikus 

Calista 

Baik hati, mau berbagi 

Kelinci 

Michelle 

Rakus 

Kucing 

Vio 

Rakus 

Musang 

Kevin 

Rakus 

Latar Tempat: Rumah Tikus, di tengah kota 

Latar Waktu : pada suatu hari 

Latar Suasana : 


TIKUSYANG MALANG 

Narator: 

Pada suatu hari, di sebuah rumah di tengah kota, hiduplah seekortikus. Sudah bertahun-tahun ia hidu 
dengan makmur berkat makanan yang melimpah. Tapi suatu hari, ia bertemu dengan kucing, musang, 
dan kelinci. 

Kelinci: Hai tikus, apa kabarmu? 

Tikus: Hai kelinci, kabar saya baik. Apa kabarmu? 

Kelinci: Baik. Oya tikus, perkenalkan temanku musang dan kucing. 

Musang dan kucing: Hai tikus. 

Tikus: Hai semua 

Musang: Tikus, kami dengar hidupmu sangat senang disini. Ada banyak makanan. 

Tikus: Ya, begitulah. Aku tidak pernah kekurangan makanan. 

Kucing: Wah, enak ya. Boleh tidak kalau kami ikut menumpang? 

Tikus: Maksud kalian apa? 

Kelinci: Kalau boleh, kami juga mau mencari makan disini. Tenang saja, tidak akan lama. 

Tikus: Oh, boleh, silahkan. Toh, makanannya tidak akan habis. 

Musang: Terimakasih tikus. Kau baik sekali. 

Narator: 

Berhari-hari berlalu sejak tikus mengizinkan para teman-temannya makan di rumah tersebut. Namun, 
setelah 1 minggu, ia merasa jatah makanannya semakin sedikit. 




Tikus: Hai musang, apa kabarmu? 


Musang: Hai tikus, kabarku baik saja. Kamu sudah makan? 

Tikus: Nah itu dia. Belakangan ini, aku agak kesulitan mencari makan disini. Tiap kali aku mau mencari 
makan, yang tersisa hanya sisa-sisa makanan. 

Kucing: Maaf tikus sebenarnya selama ini kami yang makan semuanya, termasuk jatah makananmu. 

Tikus: Hah? Kok kalian bisa begitu? 

Kelinci: Habis makanannya enak sih 

Musang: Hehehe 

Narator: 

Si tikus pun yang akhirnya menyadari perlakuan temannya memutuskan pergi dari tempat itu dan pergi ke 
tempat lain. 


Anggota Kelompok : 

- Vio/4 
Calista / 5 
Michelle/7 

- Seto / 10 
Kevin/15 



